
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

JIn. A. Yani Timur Nomor IV/7 Telp. (0355) 321813 

TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

Nomor : 810/ /PANSELDA.TA/2020 

TENTANG 

PENJADWALAN ULANG PESERTA YANG TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 
PADA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

FORMASI TAHUN 2019 

Menindaklanjuti Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor E 26-30/V/ 
178-7/51 tanggal 29 September 2020 perihal Perubahan Jadwal Seleksi 
Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 
2019 Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama ini disampaikan hal-hal 
sebagai berikut: 

1. Penjadwalan Ulang Pelaksanaan dan Pembagian Sesi Peserta SKB CPNS 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 yang terkonfirmasi 
Positif Cofid-19 sebagaimana daftar pengumuman terlampir. 

2. Peserta SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 
yang terkonfirmasi Positif Cofid-19 dan telah dijadwalkan ulang untuk 
mengikuti SKB agar melakukan Swab Test 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan 
SKB. 

3. Hasil Swab Test disampaikan ke Panitia Instansi dan ditembuskan ke BKN 
Pusat (Pusat Pengembangan Sistem Seleksi) / Kantor Regional BKN sesuai 
wilayah kerja masing-masing. 

4. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar 
yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panselda Kabupaten 
Tulungagung dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. 

5. Peserta wajib terus mengikuti informasi terkait Seleksi Penerimaan Pegawai 
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 pada 
laman http;/ /bkd.tulungagung.go.id/ . kelalaian peserta dalam membaca dan 
memahami pengumuman menjadi tangung jawab peserta. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : l Oktober 2020 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan 
Aparatu r Sipil Ne gara Tahun|2019 - 2020 
Pemerf^^R^Smpaten Tuwngagung 











PENJADWALAN ULANG PESERTA YANG TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 
PADA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

FORMASI TAHUN 2019 


NO 

NAMA 

Nomor Peserta 

Lokasi Test 

1 

Ali Akbar Maulana 

19-6518-1130-0003021 

Kanreg II BKN Surabaya / 

8 Oktober 2020 

Sesi ke-3 (tiga) 

2 

Ardham Fahmi 
Kumiasyah 

19-6518-1120-0000083 

Kanreg I BKN Yogyakarta / 

9 Oktober 2020 

Sesi ke-1 (satu) 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : l Oktober 2020 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan 













